Flash Card: Teman Malaikat vs Teman Syaithan 



Tujuan: 

Mengajarkan kepada anak-anak sifat dan perbuatan baik yang patut dimiliki dan diteladani, serta sifat dan perbuatan buruk yang harus dijauhi. 
Target Sasaran : 

Anak-anak usia 2-5 tahun. 
Cara Membuat: 

1. Siapkanlah kartu-kartu seperti ketika membuat Flash Card Rukun Islam yang lalu. Atau anda dapat pula mencetaknya langsung di atas kertas karton seperti pembuatan Kwartet 
Arabiyyyah. 

2. Siapkanlah dua buah kotak dengan bentuk dan ukuran sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menyimpan kartu-kartu, dan beri nama masing-masing TEMAN MALAIKAT dan TEMAN 
SYAITHAN. 

Saran Penggunaan 

1. Tunjukkanlah kepada anak-anak dua kotak yang telah dibuat, dan jelaskan masing-masing apa yang dimaksud dengan Teman Malaikat dan Teman Syaithan. Misalnya dengan redaksi: 
Teman malaikat adalah sifat dan perbuatan yang diridhai Allah, dicintai malaikat dan dapat mendekatkan seseorang dengan Surga, dan Teman Syaithan adalah sifat atau perbuatan yan 
bisa mendatangkan murka Allah, dicintai oleh Syaithan dan dapat memasukkan seseorang ke dalam neraka. 

2. Tempatkanlah kartu-kartu secara terbalik dan acak di atas meja, dan kedua kotak di tempat yang terpisah. 

3. Ambillah 1 kartu dan tanyakan kepada anak-anak, termasuk ke dalam manakah kartu tersebut, lalu masukkan ke dalam kotak yang sesuai. 

4. Biarkan masing-masing anak bergiliran mengambil kartu-kartu. Bagi anak yang belum bisa membaca, bantu mereka dengan member tahu isi kartu yang dipegangnya. 

5. Tanyakan kepada anak termasuk ke dalam sikap dan perbuatan yang manakah kartu yang dipegangnya, dan mintalah dia memasukkan ke dalam kotak yang sesuai. 

6. Berikan penjelasan sederhana mengapa suatu sifat atau perbuatan tergolong ke dalam sifat dan perbuatan yang baik yang mendatangkan keridhaan Allah dan mengapa sifat dan 
perbuatan lainnya dapat mengundang murka Allah. 

7. Jika anda memiliki metode lain dalam memanfaatkan Flash Card ini, silahkan berbagi bersama kami dan pemerhati BACAAN ANAK MUSLIM. 



http://bam.raudhatulmuhibbin.org 






nempeiajari 
A9ana Allah cislaio 




http://bam.raudhatulmuhibbin.org 





A. 



. Bersedekah 



& 






■;•. 



& 







v. 



'"•'. 



■v. 



http://bam.raudhatulmuhibbin.org 




® 










Membaca ai-aur an 




http://bam.raudhatulmuhibbin.org 



• 



Membantu ibu 

• di romah 




• 




• 



• 



• 



& 



Membantu oran9 « 



I 



ya»9 meinbotohkan 




i 








http://bam.raudhatulmuhibbin.org 



Hencuri 







* 
* • 

Hensajarkan 
Kebaikan 








* • 



• 



• 



http://bam.raudhatulmuhibbin.org 



Nen99an990 oran9 
di jaian ® 



® 



■■:■:■■ 
"tea 








http://bam.raudhatulmuhibbin.org 



lOJ 



Men9onjon9i 
0ran9 sakit 



sag 







. . 



■ 
'r-it \\ 



-■^kT ' 



Menyln9kirkan 9an99uan 
dari jaian 




Mengorfjongi • 
9 Peramai dan Oukun 






.■<■■■-.. 




*n<,lTtf«>'- i ' a ' 



http://bam.raudhatulmuhibbin.org 






.© 



Shoiat dan nemohon 
di kuburan 





lyi 







«nahTHii\>"' 






http://bam.raudhatulmuhibbin.org 



tS: 



(6) © ® 

Henserjakan Shaiat 
yang wa jib dan sonnah 





^ 






Beribadah kepada 
seiain Allah 





http://bam.raudhatulmuhibbin.org 



«-?<>> 




*"o<,T5u'>^ 



Berbuat Osil 
dan inen99an99u teman 




http://bam.raudhatulmuhibbin.org 



mm 



» 



Berbuat zaiim . 
epada oran9 yang lemak © 




© 









Hemusuhi sesama Muslim 




http://bam.raudhatulmuhibbin.org 




n 









liiiliiiiiiiB 





Panti Asuhan 



-II II II H II It I 







Beristi9f ar dan memohon 
ampun kepada Allah 



• 



".. ■/ 




W 



• 






• 



nenakut-nakoti 
oran9 lain 







http://bam.raudhatulmuhibbin.org 



